Yayasan Dhiya'us Sunnah 

Akta Notaris Saleh Bafadal, SH No. 27 Tanggal 15 Desember 2015 

BROSUR 

Penerimaan Santri Baru 

(Putra dan Putri) 

Tahun Ajaran 2016/2017 

Ma'had 

Dhiya'us Sunnah 

Cirebon 



Jl. Elang Raya, RT 06/03 
Komplek Ma'had Dhiya'us Sunnah, 
Dukuh Semar, Harjamukti - Cirebon 


I. LANDASAN 

Allah Ta’ala berfirman: 

r^irtici 711® □->(!) ♦© 

ea^^nca ■□■©-»£, 

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Rabb kami, anugerah- 
kanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami 
sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam 
bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. al-Furqan: 74) 

II. TUJUAN UMUM 

1. Berupaya membentuk kepribadian anak-anak yang 

memiliki landasan aqidah salafus shalih yang benar dan 
kokoh dengan memberikan pengajaran tentang aqidah 
yang benar dan akhlaqul karimah. 

2. Mempersiapkan santri agar dapat menjadi generasi 
penegak dan pengibar panji-panji tauhid dan sunnah. 

3. Memberikan dasar-dasar ilmu aqidah, fiqih, AlQur’an, 
dan hadits, serta dasar-dasar ilmu bahasa arab. 

4. Sebagai wasilah bagi santri agar dapat belajar langsung 
bersama ulama-ulama besar ahlus sunnah. 

5. Membina santri agar mampu berinteraksi sosial dengan 
masyarakat sekitarnya. 

III. JENJANG PENDIDIKAN 

Ma’had Dhiya’us Sunnah Cirebon memiliki empat 
program pendidikan, yaitu: 


1. TA (Tarbiyatul Aulad), pendidikan untuk anak usia 
4 - 5 tahun, belajar membaca dan berhitung. 

2. MTT (Ma’had Tahfidz Terpadu) adalah pendidikan 
setingkat sekolah dasar yang diselenggarakan secara 
klasikal selama 6 tahun dan diperuntukkan bagi anak 
mulai usia 6 atau 7 tahun. 

(Ket: Santri tingkat MTT tidak menginap). 

3. MTS (Mutawassithah), pendidikan setingkat sekolah 
menengah pertama yang diselenggarakan secara 
klasikal selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi anak 
usia 12 s. d 16 tahun. 

(Ket: Santri putra tingkat MTS wajib menginap). 

4. TD (Tadribud Duat) & TN (Tarbiyatun Nisa), 

pendidikan yang diselenggarakan khusus untuk putra & 
putri dengan sistem mulazamah selama 5 tahun 
bersama asatidzah dan diperuntukkan bagi pelajar 
mulai usia 16 tahun ke atas. 

(Ket: Santri tingkat TD wajib menginap). 

IV. PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM) 

Metode belajar mengajar yang dipakai oleh lembaga 
pendidikan setingkat MTT dan MTS adalah dengan sistem 
klasikal dan individual. Sistem klasikal diterapkan pada 
pengajaran yang bersifat umum. Adapun sistem individual 
diterapkan terhadap pengajaran yang bersifat khusus yang 
disesuaikan dengan materi dan kemampuan anak didik. 

Guna mengetahui sejauh mana prestasi dan kemampuan 
anak didik menguasai pelajaran-pelajaran yang diberikan 
selama Proses Belajar Mengajar, diadakan evaluasi belajar 


mengajar yang meliputi ulangan harian dan ujian 

Adapun metode belajar yang dipakai oleh lembaga 
pendidikan setingkat TD adalah dengan sistem mulazamah 
dan CBSA (Cara Belajar Santri Aktif). Santri mendapatkan 
pengajaran langsung dari asatidzah dalam membahas kitab- 
kitab ulama ahlus sunnah dalam satu tingkatan pendidikan. 

V. KURIKULUM PENDIDIKAN 

Kurikulum yang diberikan Ma’had Dhiya’us Sunnah 
Cirebon ditentukan secara mandiri disesuaikan dengan 
materi dan target-target pendidikan yang ingin dicapai. 

Adapun materi-materi yang akan diajarkan meliputi: 
Hafalan Al-Qur’an, Tajwid, Aqidah, Akhlaq, Adab, Hadits, 
Mustholah hadits, Fiqih, Siroh, Bahasa Arab, Khat, dll. 

VI. STAF PENGAJAR 

• TA: 

Unrnru Muqbil Zulfa (pembimbing), Unrmu Hafshoh 
Rosyidah, Ummu Hamud, Najmah, Habibah. 

• MTT: 

Banin: Ust. Abu Zaid, Ust. Abu Fudhoil Luki, Ust. 
Abdurrahman Agung, Ust. Yahya, Ust. Abdur Rouf, 
Ust. Abu Musa, Ust. Ahmad Salafy, Ust. Abu Ali. 

Banat: Ummu Abdillah Sa’idah, Ummu Husna, Ummu 
Abdirrahman Mar’ah, Ummu Fida, Ummu Ibrohim, 
Ummu Musa, Ummu Maryanr, Ummu Zaid, Ummu 
Nuh, Ummu Naufal, Khodijah, Nabilah, Hamidah, 
Ummu Fathimah, Ummu Ali, Zakiyyah, Ummu 
Shofiyah, Ummu Sulaym, Mujahidah, Shofiyyah, dll. 


• MTS, TD dan TN: 

us t . Munammaa As-sewea, us t . 

Ust. Ibrohim As-Sewed, Ust. Abu Abdirrahman Arief, Ust. 
Abu Faiz, Ust. Muhammad Sungkar, Ust. Abu Sufyan, Ust. 
Abu Irbadh, Ust. Abdul Hamid, Ust. Abdulloh Toto, Ust. 
Ahmad Syahroni, Ust. Abu Musa, Ust. Abdurrahman 
Agung, Ust. Abdur Rouf, Ust. Nu’man. 

MTS Banat: Ummu Maryam Hana, Ummu Nuh, Ummu 
Abdirrahman Hamidah, Hikmah, Shofiyyah. 

TN: Pengajar TD, Ummu Abdirrahman Hamidah. 

VII. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN 

Waktu Pendaftaran: 

Pendaftaran dibuka mulai: 

1. tanggal . 24 Rajab s.d. 13 Sya’ban 1437 H 

(2 s.d 20 Mei 2016) 

Hari : Senin s.d Sabtu 

Waktu : - 09.00 s.d. 14.30 WIB (banin) 

- 10.00 s.d. 12.00 WIB (Selain Jum’at), 

08.00 s.d. 10.00 WIB (Jum’at) (banat) 

2. Tes seleksi, tes interview dan tes kesehatan tanggal 
14 Sya’ban 1437 H (21 Mei 2016) 

3. Pengumuman hasil tes tanggal 16 Sya’ban 1437 H 
(23 Mei 2016) 

4. Daftar ulang tanggal 17-22 Sya’ban 1437 H 
(24 -29 Mei 2016) 

5. Mulai masuk/belajar insyaa Allah hari Selasa tanggal 

18 Syawwal 1437 H (18 Juli 2016) 

(Ket: Bagi yang hendak datang ke ma'had untuk mendaftar agar menghubungi kontak 
person yang tercantum di brosur ini] 

Tempat Pendaftaran: 


Ma’had Dhiya’us Sunnah, Jl. Elang Raya, Gg. Putat RT 06/03, 


Kontak Person: 

MTT banin: 

0852 2046 3377 (Ust. Abu Zaid) 

MTS banin &TD: 

0823 1952 8292, 0877 2974 6853 (Abu Hisyam) 

TA: 

0897 2222 2273 (Ummu Hafshoh Rosyidah) 

0897 0549 393 (Ummu Hamud) 

MTT banat : 

0899 4858 517 (Ummu Musa), 

0853 1499 4685 (Ummu Abdirrahman Mar’ah) 

MTS Banat & TN: 

0838 2350 7449 (Ummu Abdirrahman Hamidah) 

VIII. SYARAT PENDAFTARAN 

1. Anak usia 4 s.d. 5 tahun (untuk tingkat TA), 

Anak usia 6 s.d. 7 tahun (untuk tingkat MTT), 

Anak usia 12 s.d. 16 tahun (untuk tingkat MTS), 

Pelajar usia 16 tahun keatas (untuk tingkat TD & TN). 

2. Sehat jasmani dan rohani. 

3. Dapat membaca serta menulis huruf latin dan Arab. 

4. Mengisi formulir pendaftaran (oleh orang tua/wali). 

5. Fotokopi akte/ surat kelahiran. 

6. Membayar administrasi pendaftaran Rp 30.000,-. 

7. Membawa surat rekomendasi dari ustadz Ahlus Sunnah, 
setempat (untuk tingkat MTS banin dan TD). 

(Kunjungi www.salafvcirebon.coml 


